PERPUSTAKAAN AL-HUDA 
MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 


Alamat: JetakKedungdowo RT 8 RW 5Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 
NPP : 3319011D1009612 


6.1 Visi dan Misi Perpustakaan 
1. Perpustakaan memiliki dokumen visi, misi, yang mengacu ke visi dan misi 
lembaga induk dan ditetapkan oleh kepala madrasah yang dirumuskan secara 


tertulis. 


(Data dukung terlampir) 


Mengetahui 


AL GA Madrasah 
repro Tak- | / 
zj 
NEN 


oh. Ahlish, S.Ag., 
M.Pd.I. 

NIP. 
197105212006041007 


Ta 


II. 


II. 


SIDRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KU 


PERPUSTAKAAN AL-HUDA 


amat: JetakKkedungdowo RT 8 RW 5Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435! 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 
NPP : 3319011D1009612 


VISI MISI PERPUSTAKAAN AL HUDA 
MTs NU NURUL HUDA 


Pendahuluan 


Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia ini, 
maka semakin banyak bermunculan buku-buku sebagai jendela 
dunia, buku-buku ilmu pengetahuan tersebut tentu saja sangat 
beragam, mulai dari ilmu sosial, ilmu pendidikan, ilmu agama, 
sastra dan budaya, bahasa, filsafat, dan lainnya. Oleh karena itu, 
sangat diperlukan sebuah perpustakaan yang akan 
mempermudah masyarakat dalam menemukan sebuah informasi 
yang mereka butuhkan secara tepat, cepat dan akurat. 

Perpustakaan memiliki peranan yang signifikan untuk 
mendukung gemar membaca dan meningkatkan literasi 
informasi. Untuk mendukung peranan perpustakaan maka 
sebuah perpustakaan harus memiliki visi, misi, tujuan dan tugas 
yang dirumuskan secara tertulis yang mengacu ke visi dan misi 


lembaga induk dan ditetapkan oleh Kepala Madrasah 


Visi 

Menjadikan Perpustakaan Madrasah sebagai salah satu pusat 
sumber belajar yang memiliki keunggulan dalam bidang Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi serta berfokus pada 
pengembangan karakter berakhlakul karimah melalui Literasi 


dan kepedulian lingkungan. 


Misi 
1. Meningkatkan keimanan dan ketagwaan melalui budaya 


membaca 


II. 


Menyediakan buku dan sumber daya pustaka yang 
membantu siswa memahami nilai-nilai yang berakhlakul 
karimah. 

Memberikan pelayanan yang ramah dan profesional. 
Meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi, kreatifitas, 
dan teknologi 

Menumbuh kembangkan niat serta minat baca seluruh 
warga madrasah melalui gerakan literasi madrasah. 
Menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar yang 
menyenangkan 

Memberikan layanan informasi dalam mengoptimalkan 
madrasah untuk menghasilkan peserta didik yang 
berprestasi 

Membentuk warga sekolah yang berwawasan luas dan 
mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi 
Menjadikan perpustakaan sebagai tempat pelestarian 
budaya lokal 


Tujuan 


1. Meningkatkan kemudahan akses dalam menelusuri bahan 
pustaka dan informasi 

2. Meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai sumber ilmu 
pengetahuan 

3. Meningkatkan jumlah pengguna yang mengakses bahan 
pustaka di perpustakaan 

4. Meningkatkan jumlah dan jenis koleksi pustaka yang sesuai 
dengan kebutuhan pengguna dalam pengembangan diri 
yang kompeten, unggul, mandiri, dan berahklak mulia 

5. Menambah koleksi bahan pustaka dalam bentuk digital dan 
virtual sampai terpenuhi standar minimal koleksi 
perpustakaan perguruan tinggi 

6. Mengembangkan lingkungan perpustakaan yang bernuansa 
akademik 

7. Membina dan mengembangkan fungsi ruang baca yang ada 
di perpustakaan Al Huda 


IV. 


8. Melakukan administrasi kepustakaan yang terpadu, 
9. Memberikan layanan yang profesional dan berkualitas 


kepada pengguna (user). 
Tugas 


1. Mengumpulkan, menyimpan, dan menyediakan informasi 
dalam bentuk cetak atau elektronik kepada pennguna. 

2. Menyediakan informasi yang dapat diakses lewat internet, 
serta harus menyediakan peraturan yang dapat melindungi 
perpustakaan dan keamanan informasi tersebut. 

3. Mampu menjadi jembatan penyedia informasi di masa lalu, 
masa kini, dan masa yang akan datang. 

4. Terus mencari jalan agar tetap tanggap secara efektif dan 
inovatif terhadap lingkungan yang beragam dalam 


memenuhi harapan pengguna. 


Penutup 


Demikian visi, misi, tujuan dan tugas perpustakaan Al Huda. 
Visi, misi, tujuan dan tugas perpustakaan tersebut akan 
dievaluasi setiap setahun sekali untuk mengetahui sejauh mana 


relevansi visi misi perpustakaan dengan visi misi madrasah. 


197105212006041007 


